


Ujian Nasional

by shichigatsudesu



Category: Assassination Classroom/暗殺教室
Genre: Humor
Language: Indonesian
Characters: Isogai Y., Karma A., Maehara H., Nagisa S.
Status: Completed
Published: 2016-04-07 13:29:24
Updated: 2016-04-07 13:29:24
Packaged: 2016-04-27 22:25:41
Rating: K
Chapters: 1
Words: 512
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: [Indo!AU] Ujian nasional itu hanya ada dua jenis, kok.





	Ujian Nasional

Assassination Classroom/Ansatsu Kyoushitsu © Matsui Yuusei

Ujian Nasional © shichigatsudesu

Akabane Karma – Isogai Yuuma – Shiota Nagisa – Maehara Hiroto

Warning : OOC, typo, humor gagal, indo!AU tapi nama sekolahnya Kunugigaoka(?)

.

.

.

Hari ini kelas 3 SMA Kunugigaoka pulang dengan cepat. Dalam rangka menantikan detik-detik ujian nasional, serta berakhirnya ujian sekolah yang berlangsung selama seminggu, kelas 3 resmi dibubarkan setiap pukul 10 untuk seminggu ke depan. Rentang waktu antara ujian sekolah dengan ujian nasional hanya tujuh hari, sehingga tak ada lagi alasan untuk tidak melakukan persiapan ujian.

Karena itu, keempat oramg ikemen ini (sebenarnya yang satu lebih pantas disebut cantik, sih) meluangkan waktu santai mereka untuk mengulas kembali materi-materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh guru masing-masing. Katanya sih supaya lebih paham.

Dan meskipun tadi disebutkan empat, sebenarnya yang ada di kelas 3-A itu cuma ada tiga, sih.

"Jadi, bagaimana cara membedakan nama-nama reaksi ini?" tanya Isogai sambil menunjuk-nunjuk soal.

"Coba kau lihat reaksi-reaksi itu." Titah Karma, kemudian Nagisa dan Isogai menurut. "Nomor satu, di ruas ada rangkap dua sedangkan di kanan rangkap satu, berarti itu adisi."

"Oohhh..."

"Lalu nomor dua ini kebalikan dari adisi, namanya eliminasi."

"Oohhh..." seru mereka yang kedua.

"Kalau ini namanya apa, Karma?" Nagisa menunjuk reaksi nomor tiga.

"Kalau reaksinya penjumlahan seperti ini, berarti namanya substitusi."

"Mengapa bisa begitu?"

"Kau lihat disini ada—"

"Hei, hei, kalian, aku ada info nih!"

Isogai, Nagisa dan Karma menoleh ke arah pintu, menatap Maehara yang tengah senyum ganteng sambil mengacungkan ponselnya.

"Datang-datang dari kamar mandi langsung bawa info," celetuk Karma. "Kuharap itu bukan info yang aneh-aneh."

"Tenang, tenang, ini info penting kok, langsung dari kemendikbud." Jawabnya.

"Memangnya info penting apaan?" tanya Isogai.

"Aku dapat dari salah satu official akun di LINE, katanya ujian nasional itu ada dua jenis."

Nagisa tampak terkejut. "Dua jenis? Apa saja?"

"Nih, aku bacakan ya?" kemudian Maehara menatap layar ponselnya. "Bagi siswa-siswi kelas 3, jangan takut menghadapi UN. Tahun ini, pemerintahan melaksanakan UN dengan dua jenis. Meskipun begitu, kalian tetap harus belajar keras untuk menghadapinya. Dan jangan takut, tetaplah tenang."

Jeda sejenak. Isogai, Nagisa dan Karma masih menyimak Maehara.

"Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tahun ini UN ada dua jenis," Maehara men-scroll layar ponselnya untuk melihat lanjutannya. "Ya, benar, UN hanya dua jenis, kok. Yang pertama, UN = a+(n-1)b dan yang kedua UN = ar^n-1. Jadi sekali lagi, jangan takut menghadapi UN karena meskipun berbeda jenis, bentuk soalnya sama saja."

Ketiganya mengheningkan cipta.

Satu...

Dua...

Tiga...

Tiga buah tas berisi buku paket tebal melayang ke arah Maehara.

"ITU BUKAN JENIS-JENIS UN, ITU RUMUS MENCARI SUKU KE-N SUATU BARISAN, BAKA!"

.

.

.

END

.

.

.

A/N : Dari sekian banyak ide random yang saya dapat selama persiapan UN malah ini yang diposting duluan hahahaha maafkan saya yang datang-datang bawa fic dengan gajenya. Semoga fic ini bisa menambah semangat buat kalian anak SMA yang UN pake sistem CBT (kalau CBT UN-nya 6 hari, saya masih PBT cuma 3 hari :p). Mungkin disini ada anak SMP juga, kah? Selamat menanti UN juga. Semangat! Semoga kita semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amiin...

Terima kasih sudah membaca :D


End file.
